


Tanya Jawab

by nona hitam manis



Category: Gintama
Genre: Humor, Romance
Language: Indonesian
Characters: Okita S.
Status: Completed
Published: 2016-04-10 16:22:46
Updated: 2016-04-10 16:22:46
Packaged: 2016-04-27 19:29:44
Rating: K+
Chapters: 1
Words: 516
Publisher: www.fanfiction.net
Summary: sougo diminta untuk mewawancarai yorozuya. "sadist!"/ "china, apakah ada danna?"/ "gin - chan sedang bekerja"/ "kalau begitu kau saja"





	Tanya Jawab

kagura baru saja selesai berpakaian, gintoki dan shinpachi sedang bekerja atas permintaan seorang klien. jadi sekarang hanya dia dan sadaharu saja yang ada di yorozuya Gin - chan sebagai penjaga rumah dan penjaga dari amukan otose (?).

SREET

pintu terbuka, sougo masuk tanpa salam dan persetujuan kagura dan langsung duduk di sofa yorozuya.

"sadist?" kagura terkejut, ia kira gintoki dan shinpachi telah selesai bekerja dan pulang tapi yang ia mendapati malah sougo sedang duduk dengan santai dan tenangnya di sofa yorozuya.

"china, apakah danna ada?" tanya sougo to the point

"gin - chan sedang bekerja" jawab kagura, ia duduk di depan sougo.

"kalau begitu megane?"

"shinpachi juga sedang bekerja."

"kalau begitu kau saja" sougo mengeluarkan sebuat note book kecil

"apa?" tanya kagura

"aku harus melakukan wawancara, kondo - san memintaku."

"lalu apa untungnya bagiku?"

"kondo - san akan memberimu 2 kardus penuh sukonbu." ketika mendengar kata 'sukonbu' mata kagura langsung berbinar terang, seterang sinar matahari yang menyinari muka bumi.

"deal!" seru kagura

"siapa namamu?" sougo memulai sesi wawancara

"kagura" jawabnya

"Apakah kau sadist atau masokis?" urat kemarahan muncul dengan indahnya di dahi kagura.

"kenapa bertanya tentang hal seperti itu?!" seru kagura marah

"aku 'kan hanya ingin tahu saja" jawab sougo santai

"aku normal! bukan sadist (sedikit sih) ataupun masokis!"

"naruhodo, naruhodo. apakah kau punya keluarga?"

"ada"

"apakah kau nyaman dengan pelayanan shinsengumi?"

"nggak! aku tidak merasa nyaman! masa' komandannya seorang gorilla stalker, wakilnya maniak mayo, kapten divisi satunya seorang hardcore sadist, dan hampir semua anggotanya cherry boy, dan jangan lupa seorang penggila anpan dan robot!" jelas kagura panjang lebar

"tapi 'kan seorang sadist yang tampan" ralat sougo, kagura langsung blush.

"baiklah, apakah kau punya orang yang disukai?" pertanyaan itu membuat kagura serasa mau meletus seperti gunung berapi

"pertannyaan macam apa itu!" jerit kagura

"jawab saja, china."

"s-sebenarnya a-ada s-satu o-orang" jawab kagura tergagap - gagap

"siapa?" tanya sougo yang kepo

"rahasia" balas kagura, ia merasa malu berat

"kalau kau tidak memberi tahu siapa, aku akan menangkapmu" ancam sougo, kagura malu dan tambah bingung antara memberi tahu dan tetap merahasiakannya

"b-baiklah, d-dia o-orangnya l-lumayan t-tampan d-dan s-sadist" aku kagura, wajahnya sudah sangat merah seperti sedang menahan bo*er

"jadi kau menyukaiku, china? sayang sekali aku juga punya orang yang disuka" kagura serasa melepuh

"siapa?!" giliran kagura yang bertanya

"dia orangnya putih, selalu berpakaian ala orang china dan gaya bicaranya aneh" jawab sougo santai, sedangkan kagura sudah hampir mati karena malu

"o-oh"

"jadi kau tahu siapa dia 'kan china? dia itu kau" bisik sougo pada kagura

"sudahlah, urusanku di sini sudah selesai. jaa" sougo keluar dari apartemen yorozuya dan kembali ke apartemen yorozuya sambil tersenyum tipis

"akhirnya kau mengakuinya juga, china"

omake:

_beberapa jam yang lalu..._

_"sougo, tugasmu adalah mewawancarai yorozuya" kata kondo_

_"lagipula kau 'kan bisa melakukan wawancara pada china - san. mungkin kau bisa bertanya siapa yang otae - san suka dan siapa yang china - san suka. seperti mengambil kesempatan pada kesempatan" lanjutnya_

_"maksudmu mengambil kesempatan pada kesempitan, kondo san" ralat hijikata_

_"ya sudahlah. sekalian aku mau mengambil data untuk pernikahanku dengan china" sougo berdiri dan pergi ke markas yorozuya._

THE END


End file.
